5 
DAULAT RAJAT 


rat ,democratie”. Karena, democratie barat itoe amat sempit. dan hanja 
mempoenjai pengertian persamaan hak. Akan tetapi dalam perekonomian 
democratie itoe tidak ada. Azas kerajatan jang kita djoendjoeng mempoenjai 
pengertian jang lebih loeas dan lebih dalam. la tiada berbatas didalam padang 
politik sadja, melainkan meloeloer kedaérah perekonomian dan kedalam 
pergaoelan social. Dan ia tidak poela bersandar kepada orang-seorang (individu) 
seperti democratie barat, melainkan terdiri atas tjita-tjita persekoetoean 
(c6Ooperatie). Dengan ma'loemat ini kami tiada bermaksoed akan mengoeraikan 
pandjang lebar program kami, karena disini tiada pada tempatnja. Dikemoedian 
hari kami akan berkesempatan oentoek mengoemoemkannja dengan sedjelas- 
djelasnja, soepaja boleh dibanding oleh kawan dan lawan. Maksoed ma'loemat 
ini ta' lain, melainkan menjatakan dengan ringkas pekerdjaan jang akan kami 
kerdjakan dan azas tempat kami berdiri serta pelita jang kami pegang boeat 
menerangi djalan jang ditempoeh rajat menoedjoe Indonesia Merdeka. Harapan 
kami ta' lain, soepaja tjita-tjita kami mendapat perhatian dari pehak rajat jang 
kami tjintai dan djoendjoeng tinggi. Kepada kawan-kawan sepikiran kami 
berseroe: Sertai pergerakan kita, bantoe dan perkoeat Perhimpoenan kita. 
Bekerdjalah kita bersama-sama oentoek mentjapai keselamatan rajat dan 
meninggikan derdjat rajat. Karena dengan rajat kita naik dan dengan rajat kita 
toeroen. Rajat Indonesia jang mengetahoei dirinja ialah soeatoe sjarat pertama 
boeat Indonesia Merdeka! 


Wassalam, Kanta-Atmaca c.s., Gang Kenari 15A, Djakarta. 


Oeroesan „DAULAT RAAT” dipersilahkan berhoeboengan dengan: BANDOENG: 
Soetardjo, Zadelweg, Kampoeng Pandjoenan No. 91, Blok 21. DJAKATRA: 
Soekarta, Struiswijkstraat 57. Soengeb, Gang Lontar IX No. 37. MALANG: Wijono 
Soeriokoesoemo, Tongankidoel 230. PALEMBANG: R. Abdulrachman, 19 Ilir. 
Samidin, 16 Ilir. SOERABAJA: Siswarahardja, Kedoengsrakastr. 23. Masdjidien, 
Sawahantemplek II No. 1. 


Pengoeroes P.K.K.I. minta dimoeatkan: P. K. K. I. JACATRA. Perhimpoenan 
Kemadjoean Kebangsaan Indonesia (P.K.K.I.) didirikan pada tanggal 12 Mei di 
Jacatra: adalah pergerakan social dan ekonomi oentoek menjokong dalam 
memperbaiki dan membangoenkan kembali pergaoelan Indonesia sendiri dan 
memperkoeatkan roh ra'jat kita dengan bergoeloeng lengan badjoe sendiri, 
melaloei djalan beroesaha sendiri, pertjaja atas kesanggoepan dan tenaga 
sendiri. Soesoenan pengoeroesnja seperti dibawah ini: PENGOEROES CENTRAAL 
(CENTRAAL BESTUUR). Ketoea sdr. Rakim, Penoelis sdr. Soemantri, Bendahara 
sdr. Sasmita, Pembantoe sdr.-sdr. N. Effendi, Somaadiwidjaja, Tajib dan 


Ranoesentono. Commissie Centraal Sociaal: sdr.-sdr. Soebroto, Soehardjo dan 
Pegeng. Commissie Centraal Ekonomi: sdr.-sdr. Soekarto dan Soengeb. 
Commissie van Toezicht: sdr.-sdr. Soekarto, Soebroto dan Bondan. PENGOEROES 
KRING. Kring Kramat. Ketoea sdr. Kanta Atmaka, Penoelis sdr. Tohji, Bendahara 
sdr. Tegoeh, Pembantoe sdr.-sdr. Bawoek, Koesnadi, M. Kassan, A. Kasim dan 
Edeng Soekarta. Commissie van Toezicht: sdr.-sdr. Soebrata, A. Moerad dan S. 
Partasasmita. Schoolcommissie: sdr.-sdr. Soebrata, A. Moerad dan S 
Partasasmita. Commissie koperasi: sdr.-sdr. D. Noerhenda, Resodarmodjo dan 
Abdoerachim. Kring Manggarai. Ketoea sdr. Paiman, Penoelis sdr. Sabariman, 
Bendahara sdr. Barit, Pembantoe sdr.-sdr. Sastrodiwirjo, Moer, Nairan, Pi-ie dan 
Mi-ien. 


Commissie van Toezicht: sdr.-sdr. Soekandar, Tirtomihardjo dan Soekirman II. 
Schoolcommissie: sdr.-sdr. Ranoesentono, Ganda dan Sastrodimedjo. Commissie 
Koperasi: Soewedi, Soekirman I dan Ngamil. Kring Mr.-Cornelis. Ketoea sdr. Tajib, 
Penoelis sdr. Mohd. Soegir, Bendahara sdr. Nasiroen, Pembantoe sdr.-sdr. 
Koesnen, Soehardjo II dan Soeparto. Commissie van Toezicht: sdr.-sdr. Moesnadi, 
Tajib dan Soeparto. Schoolcommissie: sdr.-sdr. Jatmodipoero, Mohd. Soegir dan 
Sabariman. Commissie Koperasi: sdr.-sdr. Wahab, Wariso dan Sastrodihardjo. 
Kring Sawah Besar. sdr. Bondan, Ketoea Penoelis sdr. Pegeng, Bendahara (le dan 
2e) sdr.-sdr. Doelah dan Aboenawas. Pembantoe sdr.-sdr. Kasandirdja, Soepardi, 
Achmada, Roesdi dan Miska. Commissie van Toezicht: Th. Dengah, G. T. Siregar 
dan Mohd. Sajoeti. Schoolcommissie: sdr.-sdr. R. Harahap, Somaadiwidjaja dan A. 
H. Barat. Commissie Koperasi: sdr.-sdr. Mohd. Basir, Sahal dan Hasan. Kring Tg.- 
Prioek. sdr. Saljono, Ketoea Penoelis (le dan 2e) sdr.-sdr. Djoenet dan Abdul 
Madjid, sdr. Mardjoeki, Bendahara sdr.-sdr. Legimoen, Moh. Pembantoe Amat, 
Naiman, Soegondo. Ganda, Mat Brahim, Margono, Roeskat, Wira dan Soeratman. 
Commissie van Toezicht: sdr.-sdr. Abd. Moerad, Boedjang. ini, jang 1) semoea" 
Schoolcommissie: sdr.-sdr. Siman, Anwar dan 2 


